SAPTOE, 11 JUNI 1938 
No.22 


Directeur: ERIS. Hoofdredacteur: A. ANWAR Red. di Bandoeng: A. A. Achsien. 
Kantoor Red. & Administratie Molenvliet West No. 98 — Batavia Telef. Bat. 1023 
TERBIT 1 LEMBAR. 


AA. Tjanja rasoenant 
UNUNON Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe 
— TAHOEN II — 


HARGA LANGGANAN: f 1.50 satoe kwartaal (3 boelan) boleh djoega dibajar tiap2 
boelan (Pembajaran mesti lebih doeloe) TARIEF ADVERTENTIE f 0.25 per regel, 
satoe kali moeat Paling sedikit f 2.50 Contract lain harga. 


Moendoer mapan 


Bekerdja, ialah Machkofa Hidoep zonder bekerdja, ber arti radja zonder 
machkota. Di beberapa tahoen jang telah ampau sampai kepada sa'at ini, 
pemoeda bangsa kita mengeloeh pandjang, disebabkan pasar perboeroehan 
sempit sekali, sehingga saban-saban tahoen balatentara penganggoeran makin 
bertambah. Mereka jang doeloenja sewaktoe doedoek dibangkoe sekolah 
berharap dapat mendjoeal te naganja bila soedah tammat, harapan itoe sia-sia 
belaka, sebab lain jang diharap, lain poela jg didapat. Inilah soeatoe kesalahan 
jang terdapat dalam sanoebari pemoeda bangsa kita, bersekolah itoe boekan 
sadja diniati soepaja dapat bekerdja selain memboeroeh, tetapi sedjak moela 
mendoedoeki bangkoe sekolah soedah bertjitatjita diachir kelaknja 
menggadaikan tenaganja kedoenia perboeroehan. Djika tidak ada tempat 
memboeroeh, maka penghidoe pan mereka jang djadi balatentara 
penganggoeran tadi dipertanggoengkan oleh orang toea atau familie sendiri. 
Orang toea dan familielah jang mesti menambah bebannja jang soedah berat. 
Bekerdja selain dari makan gadjih ta' pandai, perasaan maloe mendalam benar, 
sebab biasa dalam sekolah tjoena mahir memegang gagang penadan mengetik 
mesin toelis. Seperti kata goerindam: ,,banjak terpendam ilmoe didada, tetapi 
hasi nja haram tiada". 


s Menoeroet hemat kita, boeat pemoeda-pemoeda bangsa kita jang soedah 
dewasa dan terpeladjar poela, masih ada lapangan jang dapat menibakan hasil 
bagoes selain memboeroeh, dan pekerdjaan itoe kiranja tidak ada soeatoe sebab 
pemoeda bangsa kita merasa maloe. Tjoba kita perhatikan seperti di Pasar Ikan, 
segala nelajan (penangkap ikan), saban-saban hari dapat menibakan hasil jang 
boekan sedikit, sedang mereka bekerdja semaoe-maoenja sadja, tidak dipimpini 
oleh pengetahoeannja, hanja bergantoeng dengan perasaan dan kebiasaannja 
jang soedah tentoe kalah bila dibanding dengan pemoeda kita jang erpeladjar. 
Toch mereka bisa hidoep, tidak mengeloeh dan meratap sebagaimana pemoeda 
bangsa kita jang soedah terpe ladjar. Misalnja beberapa pemoeda bang sa kita 
bersepakat, dengan ongkos jang tidak: seberapa, pergi kelaoet menangkap ikan, 


sedang ikan disekelilingi laoetan Indonesia ini terkenal banjaknja, malah lain 
bangsa misalnja Japan, dapat menoempang hidoep dari hasil menangkap ikan 
dilaoetan kepoelauan kita. Kenapa bangsa kita tidak? Ikan, adalah keperloean 
bangsa kita jang nomer doea, selain da ti beras. Bila kedjoeroesan ini pemoeda 
kita maoe, apapoela diatoer dan dididik setjara jang sem poerna, ditanggoeng 
pemoeda penganggoeran makin lama makin berkoerang, sampai kepada tidak 
ada lagi. Kalau soedah diatoer rapih, di organiseerd oleh pemoeda-pemoeda 
bangsa kita jang tidak pemalas, jang tahoe arti „bekerdja itoe machkota", 
boekan tidak boleh djadi fihak jang berwadjib soeka menjokong dengan wang 
ataupoen nasehat, soepaja oesaha itoe lebih berhasil. Dimana bangsa jang 
soedah madjoe, pentjarian menangkap ikan dilaoetan itoe selaloe ada, hanja 
pemoeda kita di Indonesia ini sadja jang tidak terdengar mentjoerahkan 
perhatiannja kedjoeroesan toe. Masih sadja berboelan-boedan malah sampai 
rapat toemboeh koemis dan djenggot mengharap mendjadi kaoem boeroeh. 


Dalam ,,Penoentoen" kita telah pernah koepas pendirian dari Graaf van Limburg 
Stirum berkenaan dengan so'al „beloem maang" jang dioetjapkannja tatkala 
peringatan 20 tahoen berdirinja Volksraad dalam interview dengan N.R. Crt. Pada 
hampir penoetoep artikel itoe kita toelis: 


landsch-Indie. la berkata hendal melaloei djalan lain, tapi maksoed nja 
menoeroet pendapat kita (Alg. Handelsblad) seroepa sadja dengan nationalisten 
kiri. Dikalangan kaoem pergerakan kiri orang tidak mempertjajai Soetardjo. Dan 
ia djoega memberikan kesempatan pada golongan Belanda oentoek tidak 
mempertjajai dia. 


Pemerintahan itoe soedah toeroet diatoer oleh badan-badan perwakilan sedjak 
zaman democratie melangkahkan kakinja kedalam masjarakat manoesia. Itoe 
sebabnja keloear keinginan oentoek mendapat parlement jang sedjati dimana 
badan-badan perwakilan itoe bertanggoeng djawab kepada rajat. Djadi segala 
soeara jang mengatakan economie lebih doeloe, ada lah soeara orang jang 
boeta kepada realiteit. Kita boekan orang jang ngelamoen, kita boekan orang 
jang soeka dinina - bobok, tapi orang jang berdiri djedjak diatas kaki atas tanah 
(realiteit). Kita mengetahoei bahwa segala kehidoepan didalam masjara kat 
soedah berpoesat disatoe kekoeasaan: politiek. Dari sini bertjabang-tjabang: 
bagian onderwijs, bagian economie, bagian kesehatan dan sebagainja. Tapi 
poesatnja dan soembernja: politierk Meskipoen kita tidak setoedjoen 
sepenoehnja oesoel petitie-Soetardjo, tapi kita bisa benarkan djalan jang 
ditempoehnja, karena pengalamannja: bahwa segala oesa ha jang 
diperso'alkannja didalan Volksraad, bagaimanapoen sengit nja, achirnja bisa 
ditoetoep: karena Volksraad itoe hanja satoe badan penasehat paling tinggi 
medewetgevend lichaam. g Apa jang sekarang nampak dalam pers Europa, 
adalah satoe langkah moendoer mapan tidak sanggoep melihat sesoeatoe jang 
ditimboelkan oleh proces ‘alam sendiri. la menjangka, bahwa doenia in dian, 
tidak berpoetar, ia berpendapatan, bahwa sesoeatoe itoe ha nja tergantoeng 
kepadanja sadja, tergantoeng kepada kekoeasaan meriam dan sendjata, ia tidak 
mengetahoei bahwa diseloeroeh doenia sekarang sedang mengalir faham baroe, 
pengertian baroe dan tjara-tjara baroe, goena keselamatan manoesia dan 


perdamaian doenia. Kita boekan botjah tjilik: menangis perloe menéték, 
melainkan bangsa jang tjoekoep insjaf keadaan jang reëel (njata), tapi djoega 
bangsa jang penoeh penghara ban dan kejakinan boeat masa jg. akan datang. 
Matahari kalau soedah bersemboenji dalam peradoeannja, boekan akan tetap 
disitoe, tetapi akan memantjarkan tjahajanja lagi, naik memboeboeng keangkasa 
tinggi. Demikian djoega nasib sesoeatoe bangsa......... ! K. 


Kabaran 


MENGHORMAT Dr. SOETOMO ALMARHOEM. Tjara mana jang paling betoel. 
Sampai ini hari masih sadja teroes nampak warta penghormatan kepada Dr. 
Soetomo alm. Tempat besar dan ketjil, sampai dipelok sok-peloksok datang 
kabaran ten tang penghormatan Dr. Soetomo. Tentoe sadja ini baik dan 
sewadjibnja. Orang haroes dapat meng hargakan djasa pemimpin dan siapa 
djoega orang jang berdjasa. Tetapi, djikalau kita maoe menghormati sebaik- 
baiknja, apakah tjoekoep hanja dengan diam satoe menit, dengan mengadakan 
pertemoean dan chandoeri itoe? lingat, dalam tastementnja jang disiarkan oleh 
Aneta, diterangkan bahwa Dr. Soetomo meninggalkan roemahnja di Trétés 
(tempat dingin) goena leiders jang mengaso ganti hawa. Ini artinja perboeatan 
sociaal goena pemoeka-pemoeka kita. Tentang batasnja perkataan „pemimpin" 
dan apakah ournalisten sebagai pemimpin pu blieke openie djoega termasoek ta' 
oesah kita bitjarakan disini.. Nah, sekarang kita sama menghormati Dr. Soetomo 
alm. Apakah 


„Hal ini bisa dinjatakan sebagai soeatoe voorteeken jang tidak enak bagi petitie 
Soetardjo jang toch tidak disetoedjoei oleh seloeroeh rakjat Indonesia. 
(Penoentoen tgi28 Mei 1938 — hoofdartikel)." Betoel djoega. Sebab: berselang 
beberapa minggoe s.k. „Alg. Han delsblad" di Amsterdam soedah moelai 
melakoekan serangan terhadap „pertjobaan dari prijaji Soetardjo disamping tjita- 
tjitanja oen toek golongan sendiri jang soedah poela soeka bekerdja kepada a 
ngan-angan jang keloear dari sarang-revolutionnairen." Dengarlah apa kata 
koran Amsterdam itoe: „Het blijkt vooral in het Oosten, met zijn sterken zin 
voorsymboliek, dat het gevleugelde woord „wat is in een naam" niet opgaat. En 
als de heer Soetardjo dan ook strijk en zet spreekt van „Indonesie" en van het 
„Indonesische" bestuur, dan is dat meer dan het willekeurig gebruik van een 
naam. Fiet „Indonesisch" bestuur bestaat niet, wel een Inlandsch bestuur. De 
ambtenaren van dat bestuur zijn — Inlandsche gouvernementsambtenaren. Dat 
laatste is iets, wat de heer Soetardjo voortdurend voorbij ziet. Hij stelt 
„Indonesisch" bij elke gelegenheid tegenover ,,Nederlandsch" en „Nederland 
sch-Indisch". Hij zegt een anderen weg te volgen dan de ex treme nationalisten, 
maar zijn streven beoogt naar onze overtuiging hetzelfde. Men heeft in het 
extreem nationalistisch kamp geen vertrouwen in hem. En hij geeft er aanleiding 
toedat men ook in het Nederlandsch gezinde, het Nederlandschindische kamp, 
geen vertrouwen in hem heeft. Dalam bahasa kita, kira-kira Teroetama didoenia 
Timoer jang keinginannja keras tentang sembojan, kata kiasan itoe tidak berarti. 
Djika toean Soetardjo memakai Indonesie dari bestuur Indone sie, adalah itoe 
lebih daripada hanja nama sadja. Indonesisch bestuur tidak ada, tjoema 
Inlandsche Bestuur. Ambtenaren dari bestuur itoe adalah ambtenaren 


pemerintah. Hal jang paling belakang ini, adalah jang senantiasa diloepakan oleh 
toean Soetardjo. la senantiasa memakai Indonesia pada tiaptiap kesempatan 
berhadapan dengan Nederlandsch dan Neder 


Djika menilik ketjakapan dan nafsoe lain bangsa beroesaha jang menoempang 
hidoep ditanah air kita ini, baik jang didarat atau di laoet, soenggoeh 
memaloekan behar bagi pemoeda bangsa kita. Sedang kita hidoep ditengah- 
tengah kekajaan jang kita akan da pati bila kita kehendaki akan hasilnja. Boeat 
kita, pemoeda terpela djar, tapi pemalas, walaupoen ia anak seorang 
mampoekita pandang pemoeda jang tidak ada goenanja, malah besar harapan ia 
sebagai pengroesak pergaoelan bangsa kita: sebab ia radja zonder machkota. n 
Pemoeda-pemoeda terpeladjar bangsa kita djangan berketjil hati bila kita 
terakan oetjapan seorang oedik jang mengatakan: ,,kalau terdapat pemoeda 
nganggoer di Indonesia ini, itoe hanja pemoeda pemalas ki Renoengkanlah ! A. 
ANWAR. 


Sekian jang perloe kita koetip. Keinginan Soetardjo dalam petitienja itoe, adalah 
zelfstandig Indonesia, dengan tetap berdiri dil. lingkoengan Grondwet artikel 
Sementara pergerakan rajat menghendaki kemerdekaan bangsa dan negerinja, 
berdasarkan zelfbeschilkingsrecht (hak oentoek menentoe kan nasib bangsa 
sendiri) jang soedah diakoei oleh seloeroeh doe nia sopan. Soetardjo sebenarnja 
ada asing erhadap keinginan ra'jat, althans dalam tindakannja, tapi begitoepoen 
soedah dikoeatiri hebat sekai oleh pihak lawan (pers poetih) Zentgraaf lantas 
tjoba berdjing krak meskipoen dengan amat haloes, bahwa pertjobaan 
mentjaboet peratoeran perwatasan berapat dan berhimpoen itoe, adalah 
koerang baik, katanja. Sementara terhadap tjita-tjita jg. „melamboeng tinggi" 
sepert kemerdekaan Indonesia dan zelfstandig „Indonesie“ haroes dilajang 
dimadjoekan, kata Zentgraa dalam „Java Bode" tanggal 8 Ju ni. Zentgraaf bilang 
lagi: Orang djangan loepakan, bahwa aksi seperti itoe kelihatannja berdjalan 
didjalan jang legaal (terang), tapi lambat-la oen akan menoedjoe pengchian 
natan tinggi (hoogverraad). . ini Perkataan ,,hoogverraad" soenggoeh djanggal 
kedengaran dikoeping kita. Perkataan ini hanja dipakai kepada orang jang 
mendjoeal negerinja kepada keradjaan lain, atau jang tjoba memboeka 
sesoeatoe rahasia dari negerinja kepada lain keradjaan. Z. ingin soepaja kita 
kembali kepada waktoe zaman B.O. dimana jang kedengaran hanja permintaan 
onderwijs haroes ditambah. Tapi setiap hari kita bisa melihat segala jang 
menjolok mata jg membikin orang senantiasa berpikir, keadaan mana sendirinja 
mendorong orang Indonesia melaloei djalan politiek, menghendaki perbaikan 
nasib tanah airnja dan bangsanja. Beberapa tjontoh sadja dari kekoeasaan 
politiek: Beberapa saudagar Indonesiers ingin mendapat licentie import barang- 
barang dari loear negeri. Li centie dipegang oleh Departement van Economische 
Zaken, haroes di timbang lagi, kepentingan dalam negeri dan kepentingan 
golongan golongan jang ada di Indonesia: ini politiek Orang maoe memboeka 
oesaha pertenoenan haroes meminta licen tie kepada Departement jang 
mengatoer peri-perekonomian didalam negeri: dus lagi politiek. Orang tidak 
boleh semaoe-maoe nja mengirim karet dari poelau Djawa ke Sumatra kalau 
tidak ada keizinan speciaal: inipoen politiek. Orang maoe membangoenkan 
sesoeatoe badan export haroes dat pat keizinan ini, mesti ada ketanggoepan ini 


dan itoe: alweer politiek. Dari kedjadian jang ketjil-ketji itoe, jang kita 
oempamakan tali temali jang berdjalin-djalin antara seloeroeh masjarakat kita, 
tentoe ada poesatnja. Poesat djalinan toe, dimana orang memoetar dan menarik, 
diibaratkan dengan sekeroep, dimana sekeroep diperloeas dan diperlonggar, 
dioempamakan stuur, dimana orang membelok ke kanan dan kekiri, ialah: 
kekoea saan politik: pemerintahan. 


tjara penghormatan jang tepat boekannja diantara lain kita haroes bantoe 
meloeaskan itoe „laat ste wil" (kehendak jang paling achir ?. Kita maksoedkan, 
djikalau roemah ngaso goena orang-orang jg. bekerdja oentoek ra'jat di Oostjava 
soedah ada, apakah di West ava tidak perloe ada, sedangkan banjaknja leiders 
dan journalisten lisini djoega tidak sedikit. Apakah djikalau pemimpin-pemimpin 
di Oost-Java mengaso di pondok tempat dingin, pemimpin West Java haroes 
toenggoe doeloe adanja penderma roemah dalam tastement? Tetapi siapa? 
Tetapi jang terpenting boekan ni bagian. Selain tentang roemah nja di Tretes, Dr. 
Soetomo meninggalkan kekajaannja beroepa wang goena mengadakan 
studiefonds, perloenja soepaja pemoeda pemoeda jang radjin beladjar dan 
otaknja entjer tetapi orang toeanja tidak bisa mengongkosi lagi, dapat teroes 
beladjar. Kalau tidak salah masih ada SOMPI, ada lagi Indonesische Stu diefonds 
jang dikemoedikan oleh orang-orang terkemoeka di Betawi. Apakah tidak lebih 
baik oentoek menghormat Dr. Soetomo itoe fondsen lantas disatoekan dan pakai 
Satoe nama ja'lah „Dr. Soetomo-Studiefonds". Dengan begitoe nama jang moelia 
Dr. Soetomo akan teringat selama-lamanja, poen penariknja kepada publiek 
oentoek menjokong tentoe lebih besar, djikalau dipersatoekan dan dengan nama 
jang njata, ada artinja penghormatan pemimpin besar ini. Inilah ada tjara 
penghormatan jang paling sempoerna dan kita 


harap toean-toean pengoeroes studiefondsen Indonesiers jang ada djangan 
berpoera-poera tidak batja ini toelisan, tetapi sebetoelnja dalam hati ketakoetan 
namanja koerang mentereng djikalau pendiriannja ganti nama. Kita toenggoe 
bagaimana orang reageer tentang ini suggestie jang kita madjoekan...... ! (A.Ar.) 
KALAU SALAH BERANI MENGAKOE. Manteri politie Kendal minta ma'af. 
Menoeroet oedjar ,,Antara" da lam S.O. tentang incident pidato K.H. Dewantora 
jang dapat, tego ran dan Manteri politie Kendal soedah ternjata, bahwa 
djawaban K. H.D. tentang bahasa tidak menge nai persoonlijk Atas tegoran 
Manteri politie Kendal itoe, Wedana dan A.W. djoega Manteri politie Bodja 
merasa tegoran itoe meliwati batas. seningga ketiganja darang menenoei K.H.D. 
meminta ma'af atas kechilafan itoe. Begitoe poela Manteri politie Kendal 
(penegor) tadi meminta ma'af. MENGHADAP WALI NEGERI Di Istana Koningsplein. 
Wali Negeri memberikan kesempatan kepada siapa-siapa jang ingin menghadap 
beliau, ialah nan ti tanggal 20 uli 1938, hari Rebo bagi djam 9 di oKningsplein. 
Bagi jang ingin mempergoenakan kesempatan ini, hendaklah memadjoekan 
soerat permintaan sebeloem tanggal 13 Juni 1938 kepada adjudant van dienst di 
Bogor, dengan keterangan jang leng kap dan djoega maksoednja. 


„TJOEMA LONTJENG JANG BAIK MENGOENDJOEK WAKTOE JANG BETOEI" Lontjeng- 
lontjeng keloearan dari Uurwerken Fabriek ,,Urgos" Schwenningen Duitschland 
ada djempol dan baek betoel. Kita baroe terima roepa-roepa mo del 
Westminster dan gong di dalam Kas jang indah dan tertoetoep dengan glas facht 
moelai dari harga f 30.— sampai f 45.— Boeat di dalam kota: bisa dapat dengan 
pembajaran afbetaling dari f 2.50 per boelan. 


Importeur 

Firma Lim Tjoei Keng 

BATAVIA-C. BANDOENG SOEKABOEMI. 
HAPPY 


KARENA: Potongan jang naar maat Mode service Afwerking jang tjermati Sebab 
itoe dalam sedikit waktoe mendjadi bekend. HAPPY TAILOR Petjenongan 59 — 
Batavia-C. 


D VAN DEN 


SENEN 121-123 


Kalau dioekoer, dengan penghidoepan, Memang semoea kita BOETOEH dengan 
barang moerah BOETOEH dengan barang moerah, tetapi kwaliteit ,,emas" MODE 
jang tidak meroesak roemah tangga, Toean dar Njonja tjoba berdamai di Toko 
„ISMAIL DALIL" Sedia: Segala Batik Segala Manufacturen Segala Tenoenan asli 
Segala Kramerijen dan lain-lain Koendjoengilah Telefoon 4356 WI 


M 
RADJA TEN 
BATAVIA-C. 


PIC-NIC KE SINDANGLAJA. Kiketoeai oleh St. Pamoentjak dari Balai Poestaka. 
Minggoe jang baroe laloe Perdi tjabang Djakarta mengadakan picnic ke 
Sindanglaja, diketoeai oleh St.Pamoentjak dari Balai Poestaka, sehingga orang 
jang boekan lid Perdi seperti kita dibolehkan toeroet. Diantara jang toeroet 
nampah toean-toean: St.Pamoentjak, Ar myn Pane, St. Takdir Alisjahbana 
M.Tabrani, Sipahoetar, Sardjan, S. Anompoetro, Soekardo, Soehitnoe Sanoesi 
Pane, Hoesein, Hidajat Mangkoenegaran, A. Anwar, Brata koesoema, Soediro, 
Soemarmo, Da naatmadja, M.Sin, Achmad, Soendoro, T.Salim, Soenoto, Njonja 
Jaja Nasution dan nona I.Salim Pagi setengah toedjoeh berangkat dari Betawi, 
sesampainja di Bogor, toeroen sebentar gerombolan kita berbondong-bondong 
menoedjoe Keboen Radja melepaskan pemandangan dan menghilangkan penat 
Perdjalanan diteroeskan menoedjoe ke Tjisaroea, disongsong oleh toean Saeroen 
ditengah djalan, dan dengan perantaraan toean Saeroen kita bersama teman 
dan lain-lainnja mengoendjoengi roemah sakit S.C.V.T. Tjisaroea, kita dite rima 


oleh toean Dr. Gooszen dan Dr. Tjokropratikno serta kita dibawa menengok 
beberapa tempat kamar patienten dan kamar obat, di beri keterangan dengan 
tjoekoep apa jang ditanja Sesoedah ditoendjoek dan diberi keterangan segala 
matjam pertanjaan, sampai kepada kamar anak2 jg. sakit, jang terdiri dari se 
gala bangsa Timoer, kita dibawa oleh Dr. Gooszen ke roemahnja di soegoehkan 
minoeman dan koewe Disitoe nampak Dr. terseboet bersama njonjanja jang 
peramah dan penjajang itoe, bersanda goerau tentangan pertjakapan itoe 
roemah sakit Sebagai peringatan didepan roe mah Dr. itoe kita berportret doea 
kali, dan rombongan kita teroeke Sindanglaja ke roemah toean Saeroen sehabis 
mengoetjapkan banjak terima kasih kepada kedoea Dr. jang peramah itoe, 
demikian poela kepada njonjanja. Diroemah toean Saeroen kita di soegoeh poela 
minoeman bersama goreng roti bersoemboe, kita liha njonja Saeroen repot 
menjediakan beberapa masakan dibantoe oleh beberapa perempoean membikin 
persediaan boeat tetamoe toean Saeroen. Dari Sindanglaja perdjalanan 
diteroeskan ke Poentjak, boekan main njaman hawanja, disanalah melepaskan 
pemandangan menindjau djaoeh, disitoelah toean St. Pamoentjak jang agak 
mengetahoei keadaan, memberi keterangan kepada kita dan kawan lainnja Kita 
jang satoe Austin dengan toean Armyn Pane dan Bratakoesoema, tak poetoes- 
poetoesnja mempertjakapkan keindahan pemandangan sekeliling kita, semasa 
menoedjoe Tjipanas. Waktoe kita naik ke Uitkijk koepel, lelah kita hilang 
ditempoer hawa jang sedjoek njaman itoe, dan disana pola kita berportret 
oentoek peringa tan. Sekembali kita tidak loepa mengoendjoengi Telaga-warna 
jang mendjadi seboetan orang-orang, disana djoega kita berportret dita pi 
telaga. Setiba kita ke Sindangla ja ke roemah toean Saeroen, disa na makanan 
soedah sedia, banjak diantara teman jang moeda-moeda lelah roepanja, 
teroetama toean Sipahoetar dan kita djoega, tetap soenggoehpoen toea sebagai 
Si Pamoentjak, beliau nampaknja ma sih gagah dan koeaSebeloem makanan 
dihidangkan air lioer kawan banjak jang hampir keloear, makloem melihat nama 
nama daftar makanan, mengam bil nama pekerdjaan journalist. Minggoe 5 Juni 
1938 Frikadel — Primeur Sambelgoreng Loearnegeri — Loden — Isipodjok Ajam 
goreng — „boleh koetip2 Dadarboemboe — Feuilleton Oporajam Soerat kiriman 
— Atjartimoen — Copyrigh Nasipoetih — Hoofdartikel Pisang — Tjerita Pendel 
Nootredactie Taartjes — Sehabis kita makan, toean Saeroen minta toean M. 
Tabrani membentangkan tentang collegialiteit antara sesama journalist. Sari 
kete rangan toean Tabrani memang beharga diambil mendjadi sjarat seseorang 
journalist. Demikian poela dengan permintaan toean Saeroen kita sekalian d 
minta soepaja berdiam dari semenit, oentoek meperingati almar hoem Dr. 
Soetomo Sekarang tiba giliran mengoen 


dikan barang-barang soembangan dari beberapa toko jang bersijm pathie 
kepada Perdi, ialah wekke dari Tjong & Co. sigaretten kokker aschbak dari 
Jacobson v.d Berg djoega dames zakdoekken bedak dan haarolie dari Tjun Lim, 
demikian poela dari Geo Wehry Tjara mengoendinja soenggoeadil betoel, itoe 
uitvinding dari toe an Saeroen, jaitoe menarik nama nama soerat kabar jang 
dipotong doea namanja. Misalnja jang seorang memegang nama ,,Penoen" baroe 
dapat barang jang agak beharga bila ditarik dapat „toen2 sehingga djadi 
»Penoentoen" Nama soerat-soerat kabar jang dipotong-potong itoe sewaktoe 


ditjar tarikan penjamboengnja, banjak loetjoe kedengarannja. Misalnja Mata — 
Sipat. Padahal sebenarnja Matahari dan Sipatahoenan. Dem kian poela 
Kembang-Balai. Jang ditjari ialah Kebangoenan dan Balai Poestaka. Djoega 
Peman-Kita Itoe pasangannja mestinja Pemar dangan dan Perasaan Kita Dalam 
oendian ini, kita djoega beroentoeng, ditangan kita tertoelis ,,TEM", dan waktoe 
toean Hida jat tarik boeat giliran kita, dapa PO, djadi ,, TEMPO" sehingga we ker 
dari Tjong & Co. jang molek itoe kita djoega dapat. Sewaktoe dalam oendian 
banjak roepanja di antara kawan jang tahan napas panas, menanti-nanti barang 
bai disitoelah ketawa pandjang, menandakan tali persaudaraan jang akrab dan 
bagoes Sehabis oendian ini berlakoe, semoeanja pada dapat bagian menoetoet 
oentoengnja masing-masing ada jang bedak enz...... , laloe kita semoea bersama 
dengan njonja toean Saeroen dihalaman roemahnja perportret sebagai kenang- 
kenangan beberapa kali Djam setengah ampat sore sesoe dah toean 
St.Pamoentjak membalas oetjapan terima kasih dari toean Saeroen, kitapoen 
sekalian meninggalkan Sindanglaja dengan ke poeasan, poelang ke Djakarta 
dengan selamat. Perloe kita terangkan, di PICNIC jang akan datang djika tida aral 
melintang, perdjalanan meno djoe ke tempat djaoeh. Djoega da ri beberapa 
Firma dan Eigenaar Autobus bersedia memberi soem bangan. Begitoe poela 
tempat jang bakal dikoendjoengi, memang dise diakan dan ditoelis ditempat itoe 
dengan perkataan: ,, SELAMAT DA TANG PERDIANEN Pic-nic alias bertemasja 
seroepa itoe memang ada baiknja, selain loeas pemandangan, fikiran dan 
perasaan dapat bertoekar dengan jg baroe, poen pertalian atau persau daraan 
satoe dengan lainnja bertambah kekal dan baik. Kepada toean St. Pamoentjak 
sebagai ketoea pic-nic, demikian poea kepada toean Saeroen bersama njonjanja, 
tidak loepa kita mengo tjapkan terima kasih. A.Ar. 


ADA APA DAN KENAPA? Hoofdredacteur dipoekoel Dari Bandoeng pembantoe 
kita kabarkan, bahwa toean MoheKoerdie Hoofdredacteur „Sipata hoenan'", 
sehabis menonton bios coop berdjalan bersama dengan i teri dan iparnja lelaki, 
telah dioekoel oleh toean Iding Oentoeng sewaktoe toean Iding bernafsoe 
hendak mengirim beberapa poekoelan, toean Bakri Soeraatmadja bersama toean 
Oetoen dapat meleraikan. Dan meskipoen soedah djatoeh ketangan politie, 
tetapi perkara tidak dipandjang kan. INGIN PANGKAT. Wang habis, pangkat ta' da 
pat. Anak loerah Tjilatjap jang ingin hendak mendjadi loerah di Karang kandiri, 
telah memboeang main ratoesan beli soeara (stem) soepaja a bisa dapat 
mendjadi loerah. Te tapi sial pangkat loerah tidak di dapat Harapan ta' poetoes, 
ia datang ke Betawi menemoei seorang do koen minta djampe dan mentera 
soepaja djadi loerah. Itoe gam pang kata doekoen, mari sini oejang f 25.— 
permintaan doekoen di toeroet. Dasar doekoen badjingan, soedah terima wang, 
tidak kelihatan poentjak hidoengnja, dan itoe a hak loerah nama Djadiwikrom 
tinggal merengoet, maoe mengadoe kepada politie maloe, terpasa diam sadja. 
MANA BAPANJA 2 Oentoeng di Indonesia beloem terdengan Menoeroet oedjar 
»Het Nat. Dagblad" dari Nederland ada di kabarkan, jaitoe ketika di Voge lenzang 
(Nederland )diadakan W reld-Jamboree ditahoen 1937, sesoedah liwat beberapa 
boelan, ke soedahan dari pergaoelan merde ka, antara pandoe laki-laki dengen 
perempoean, kedapatan tidak korang dari 150 orang pandoe perempoean jang 
boenting. Menoeroet penjelidikan, mereka itoe melakoekan perboeatannja d 


dalam tentnja masing-masing selama kampvuren. Karena feitennja terboekti 
terang, maka warta ini ta' dapat dibantah lagi, jang pandoe perempoean itoe 
mendjad Padvinster-moeder............. tetap ta' ketahoean siapa bapanja 4 
Achirnja critiek jang terboeka didjatoehkan terhadap sipenang goeng djawab, 
ialah pemimpinnja B.P.M. MOELAI. Apa gadjih tidak dipotong Sebagai peretas 
djalan, warta dari Den Haag mengabarkan, bah wa moelai tanggal 11 Juni 1938 
jang akan datang ini maskapai m njak koninklijke dan B.P.M. meroe bah waktoe 
bekerdja Dalam seminggoe hanja 5 har sadja, sebab Saptoe dan Minggoe 


dihitoeng sebagai hari besar, kantoor ditoetoep Pekerdjaan jang semestinja di 
hari Saptoe diselesaikan dalan koeroengan 5 hari, dengan tjari mendahoeloekan 
djam moelai kedja tiap-tiap hari. Kita bertanja, apa gadjihnja tidak dipotong? Dan 
kantoor lainnja tidak meneladani waktoe kedja begitoe? HOEDJAN BINTANG DI 
VOLKSRAAL Dari Bogor dikabarkan dengan officieel, bahwa toean-toean Mr. van 
Helsdingen dan Koesoemo Oetoyo, voorzitter dan eerste pli voorzitter Volksraad 
dapat anoe gerah bintang Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw DJADI KOELI 
KETANAH ASING Sekarang dalam permoesja waratan dengan Nederland. 
Pemerintah Perantjis telah meminta kepada pemerintah tingg disini soepaja 
diberikan 10.000 koeli bangsa Djawa oentoek keboer karet di Madagaskan Kita 
dengar kabar, hal ini beloem dapat dipoetoeskan, sebeloem diadakan 
permoesjawaratan lengan Nederland. PEGANG RECORD BASAH Empat soeami 
dengan nikah sjah Beberapa penghoeloe soeda dapat dikelaboei matanja oleh 
seorang baboe nama Markamah, saban kali dia maoe kawin dengan lelaki, 
begitoe kali dia pegang cord basah. Politie Semarang dengan permintaan politie 
Poerwodadi soedah tangkap itoe baboe Marka mah, atas dakwaan soeaminja, da 
menoeroet penjelidikan politie, nj ta jang Markamah 4 kali meni kah dengar sjah, 
sedang tidak seorangpoen dari antara 4 soeami nja itoe ada kedapatan soerat 
talak atau bertjerai. Roepanja Markamah dapat m nerima verklaring dari loerah 
me njatakan dia masih perawan de ngan djalan memberi pengakoean palsoe. 
BEGROOTING INDONESIA Tekort 20 millioen boeat t hoen 1939. Begrooting 
Indonesia boeat tahoen 1939, soedah pasti tekort a da 20 millioen roepiah. Kita 
beloem tahoe dengan djalan apa di toetoep ketekoran itoe. Diharap sadja 
djangan sampai ditjari pehoetoepnja kepada rakjat Indon sier jang soedah tidak 
poenja apa apa PERTOENDJOEKAN BOEDI ARTI ROEGI Kekoerangan perasaan 
soci aal? Pada malam Minggoe tangga 4—5 ini boelan di Thalia diadakan 
pertoendjoekan combinatie, ole perkoempoelan combinatie dan pen dapatannja 
goena combinatie beberapa pendirian cosiaal poela, seh in perkoempoelan 
pergoeroean Bo di Arti dan V.O.R.O. Sebab beberapa bantoeannja pekoempoelan 
kunst, orang kira pendapatannja tentoe akan memoeas kan, setidaknja 
mendingan Sampai sekarang verslag berapa pendapatan itoe beloem keloear, 
Kita dengan bahwa pendjoealan kaartjis voor-verkoop pada bebra ba rang tida 
lakoe barang sehelai Ongkos - ongkos ditaksir ada f 150.— dan pendapatan 
djoemlah semoea tidak lebih dari f 125.— Djadi tidak oentoeng tetapi 

malah n boentoeng Padahal banjak perkoempoelan ditarik tangannja 
oentoek memban toe, pendirian-pendirian jang perloe disokong memang berhak 
goena disokong Tetapi pada malam Minggoe itoe jang penoeh orang di gedong 
gedong bioscoop dan di Uni Theater dimana Javaansche tooneelge zelschap 


„Darmo Moedo" main. D sini sampai kekoerangan tempat Tetapi di Thalia 
kosong. Di loge nampak banjak korsi didoedoeki tetapi oleh pemegang vrijkaart! 
Bangsa Tionghoa tidak moen tjoel ketjoeali Dr. Kwa Tjoan Sioe dan njonjanja. 
Boleh djadi karena serimpi, katjapi dan tari Palem bang tidak bisa tarik perhatian 
m reka, meskipoen sebagian pendapatan goena Jang Seng le. Lain kali 
barangkali boleh ditambah di ngan gambang kromong beserta Djali-Djali dan 
Persi-roesaknja.. Tentang bangsa Tionghoa jang berhoeboeng dengan keadaan 
Tiongkok ini masa memang soeda kebandjiran derma, tidak perloe disesalkan 
dan memang koerang alasan. Tetapi bagaimana dengan bangsa kita? 


„Saja tadinja maoe nonton, teta pi isteri saja tidak soeka ketjapi kata seorang 
leider Indonesier Djava. ,,Serimpi memang bagoes, tjoema sadja te langdradig 
dan itoe malam saja beloem nonton Dean ne Durbin dalam film ,,Mad abou 
Muziek?" kata njonja Indonesie Soenda. ,,Habis saja tidak ngarti omongannja, 
nonton djoega tjoem melongo sadja" kata seorang Rangkajo dari Minangkabau 
iste rinja handelaar di Senen, waktoe melihat programmanja ada lagoe agoe 
Djawa dan Soenda. Hidoep Indonesia Raya !!! Dilihat dari lain djoeroesan me 
mang orang tidak soeka nonton pertoendjoekkan boekan tjara tanah 
kelahirannja sendiri (selain oscoop) tetapi mengingat goena amal mesti 
menjokong dengan be li kaartjisnja. Sekarang siapa jang akan pikoel 
keroegiannja itoe? Ditjari penderma-penderma jang soek menambal te-kort. 
Moedah-moedahan ada.......... (A. Ar.) 


LUXE STAALBUIS FABREIK 

Soey Tjiang & Co. 

Pintoe Besar 81-83 Batavia Telefoon No. 175 BATAVIA 
BOEKH. NASOETION A Kramatplein Pasar Meral 


letter P.O. — Batavia-C. Selamanja sedia 2de Handsch: boekoe-boekoe sekolah, 
Romans, A nak-anak, peladjaran dan Tijd schrijften. Speciaal moerah 


Tweedehandsch Boekhandel REGEN HASIBOEN Kramatplein No. 16-10 Batavia-C. 
Persediaan Tweedehandsch-schoo boeken: boeat A.M.S., H.B.S., M.U L.O. dan 
H.I.S. dan lain-lain boekoe. Datanglah pada adres diatas 


COIFFEUR POPULAIR Sawah Besar 4C. — Batavia-C Salah satoe Coiffeur di 
Batavian Centrum jang soedah terkenal dan berlangganan lama. Pekerdjaan 
memoeaskan dengan tarief jang pantas. Goenting ramboet......... f 0.25 


Sedia ABONNEMENTSKAART COIFFEUR HAFFI Molenvliet West No. 1104 Batavia- 
C. 


Hidanaan 


KOEBOERAN TJARA INLANDER Boleh beladjar sebentar zeg Pembatja tahoe, 
seorang Mr. Ti onghoa jang bakal djadi wethouder, ia merasa berhoetang boedi 
kepada orang jang mengandidaat dia; sebagai mebala sannja, ia redla hati 
menjerahkan f 200.— seboelan dari pendapatan nja goena bangsanja. Meskipoen 


ia tahoe, hidoep seorang Mr. jang tinggi pergaoelan nja itoe, tentoe menghadapi 
bekerdjaan berat membagi sisa gadjih jang tjoema tinggal f 100.— sesoedah 
didermakannja Sekarang berapa banjak kandidaat bangsa kita jg. keloear air li 
oernja ingin mendoedoek i bebrapa raad digiliran jg. akan datang ini. Baik 
Gemeenteraad atau Volks raad 


Tj ara in ander di oeloe, kalau a 
da O enti nga n hendak mere 
boet koersi di ra lad -raad, baroe 
mao adj ar ke na | sama ra'jat 
dje In pel dan S ambar ge 
ed ek. Malah ka lau air lioer 
nja keloean ingin dapa 
ha 
mp 
ir 
koen i, itoe kand ida. at beran | boe 


ka dompet meneracteer kaoem djembél, soepaja banjak soeara menjetem dia 
Maaarrrr.......... kalau koersi soedah dapat, kandidaat jang djadi lid tidak kenal 
lagi sama sedjembel dan sambar geledek, djan dji doeloe roepanja tjoema 
tinggal djandji, ra'jat djembel boleh garok poesat Dari itoe Ladi peringati kepada 
pemilih-pemilih jang kebanjakan terdiri dari kaoem djembel dan sambar geledek, 
pilih jang betoel — tjari kandidaat jang pernah merasa makan dengan ga ram, 
atau tahoe betoel kepentingan orang rendah Selain itoe ia mesti membagi 
pendapatannja goena mengis kas perkoempoelan jang menggo tong dia di raad 
itoe, en mesti berani berdjandji jang betoel, kalau ia moengkirkan djandji, ra'ja 
djembel berhak minta dia mengoendoerkan diri djangan doedoek dikoersi lagi. 
Dan pemilih-pemilih sekaran boleh batja beberapa kali kabar seorang Mr. 
Tionghoa di Ban doeng itoe, sampai itoe kandidaat mengerti betoel. Kalau ia 
tidak maoe mengerti, nanti kalau mati kita sama-sama mendirikan......... kakoes 
diatas koe boerannja — Soeara ra'jat, soeara Toehan oedjar bahasa latyn. 
Djangan sampai soeara ra'jat itoe di anggap soeara setan.......... Djangan main- 
main zeg, kita sama-sama ada poenja koemis LADI. 


HORLOGE MAS dan Verchroomd Boewat lelaki dan perempoean merk ,,MARAS" 
dan ,ELECTION" Bikinan Switsersch fabrikaa Dengan 10 TAHOEN garantie 


HARGANJA pantes dan bisa dibajar dengan djalan menitjil FIRMA TJONG & Co 
Batavia-C. — Buitenzorg — Bandoeng — Soekaboemi 


Pemandangan di loear Negeri. TENTANG PEMOEDA-PEMOEDA KITA. (Oleh Dr. 
Koeslan, Leiden). 


Nioedioeng garis 


LELAKI MODEL SEKARANG. Dapat titel bertingkah dan bikin bingoeng....... Zaman 
baheula, waktoe Dr. gatal bibir diatas sebab koemis moelai toemboeh, seringkali 
mendengar oetjapan lelaki mentjela perempoean, dikatakan: tjere — bikin bi- 


bertingkal wét ngoeng — bikin pegal hati — bikin lekas oebanan — ratjoen 
doenia — bikin loepa kerdja dan oeang lain orang, enz.......... A Djadi 
perempoean ditjela begitoe menoeroet si Doel, dikasih sepintjang maoe doea 
pintjang soedah dibeli bakiak maoe dibeli kan poepoer dan minjak: sesoedah toe 
minta beli tjintjin, kaloeng, gelang: selain itoe minta dibelikan radio dan......... 
auto. Dan boekan itoe sadja, kata si Doel, kita dianggap sebagai gembala boe at 
pengantar hilir-moedik, djalan siang malam, dapoer tidak diso diakan diroemah, 
saban hari toeatoea makan di losmen sadja. Kalau koerang wang merengoet, 
kalau ada wang banjak tidak tahoe dapat ngoetang baroe ketawa sikit Sekarang 
roepanja boekan kaoem poeteri sadja jang dapat beriboe titel, tetapi lelaki model 
sekarang djoega dapat gantian, menerima titel diatas Terboekti dalam soedoet 
»Menara Poeteri" Medan jang dikemoedi oleh Entjik Rangkajoe Rasoena Said, ada 
terdapat perta njaan dan djawaban jang perloe mendjadi zikir lelaki dan poeteri. 
Katja Entjik Kismet bertanja: ,,Laki-laki model sekarang oemoemnja maoe jang 
mana? Poeteri jang bodoh atau Poeteri jang pintar?" Pertanjaan ini oleh Entjik 
Seligoeri dengan tidak ada ketjoealinja didjawab: „bahasa la ki-laki model 
sekarang oemoemnja bikin bingoeng kaoem poeteri sadja. Bertingkah betoel, 
maoenja … … goed en goedkoop, baik dan moerah. Ini sembojan modern.” 4 
Nah, orang modern, terimalah titel ini dan simpan baik-baik. Oentoeng Dr. tidak 
dapat tite jang moelia ini, ma'loem Dr. orang boekan modern sih. Betoel bilang 
Entjik kita ini, laki-laki model sekarang tidak tahoe orang sedang kesoerau 
mempeladjari ilmoe toehid, ada sadja jang pasang mata ditjelah-tja lah dinding 
menggoda orang. O. rang sedang mendo'a sehabis sembahjang, ada sadja laki- 
laki jg tarik soeara baroe sambil menjanji indoeng-indoeng di sajang, minta 
ditjintai malam dan siang, boekankah itoe membikin bingoeng orang jang 
sedang beribadat? Tentang tingkahnja betoel bilang Entjik kita, memang 
bertingkah, soedah diizinkan betemoe siang, maoe malam poela. Soedah 
bertemoe malam ma oe diadjak ketempat soenji gelap. Sesoedah itoe maoe 
dibawa pic-nic ke poentjak goenoeng. Begitoe poela tentang maoenja, maoe 
dapat jang....... goed en goedkoop........... tidak tahoe menjepadani diri jang 
kaoem djem bel dan sambar geledek maoe tjari barang haloes jang moerah 
poela Betoel Entjik Seligoeri betoerrr sekarree Tjoema sajang oleh Entjik Kismet 
tidak ditanjakan, laki-laki matjam mana jang disoekai oleh kaoem poeteri zaman 
sekarang, Dr. ingin hendak mendengan djawabnja. Apakah tidak disoekai laki- 
laki jg. fi'il perangainja — lagak-gaja nja — lenggang lenggoknja — tjerdik- 
tjendekia — bertitel dan berwang poefa? Disamping itoe mes ti berkoemis dan 
berdjenggot matjam si: DR. POESANG 


PROSIT & SMAKELIJK 57. Adalah doea perkataan didalam bathin jang hanja dapat 
perlahir dalam roeangan Nos. 40/2 di KRAMATPLEIN BAT.-C. atau di: 
»PADANGSCHE BUFFET“ Rasa: Lezat & Segar ! Harga: Boleh bandingkan. 


Ma'aflah, saja memang masih termasoek golongan kolot. Dari segala soedoet 
sekarang diandjoerkan agar pemoeda kita pergi kelain negeri, maoepoen 
oentoek beadjar ataupoen dengan maksoed lain. Boeat saja, orang kolot, tidak 
begitoe moefakat mengirimkan p hoeda jang beloem tegoeh pendiriannja, 
keloear negeri. Maka dalam pemandangan saja ebih perloe pahlawan-pahlawan 
kita, maoepoen laki-laki atau poeteri mengembara ke lain-lain negeri. Pemoeda- 


pemoeda jang beloem tebal dan tegoeh pendiriannja moedah dipengaroehi 
keadaan setelilingnja, dan tidak besar hara pan jang ini pemoeda-pemoeda di 
kemoedian hari besar semangat kebangsaannja. Malah sebaliknja idak ketjil 
bahajanja, jang ini penoeda-pemoeda lantas ke blanda blandaan, kedjepoen - 
djepoenan dlan sebagainja. Barangkali jang masih boleh diidzinkan keloear 
negeri hanja pemoeda-pemoeda dan Taman Siswo, jg. oleh K.A. Dewantoro 
soedah ditanami semangat kebangsaan sedalam-dalam nja. Theoriekah ini 
Boekan sekali-kali ! Boekti tjoe koep ! Antara bangsa kita sendiri, jang moelai 
masih moeda beloem berpendirian, tinggal di negeri asing, bagaimanakah sepak 
terdjang nja dan nafsoenja kebangsaannja? Pemimpin-pemimpin Tiongkol 
ekarang ini berbaoe Inggris-Inggrisan, dan tidak mengindahkan i moenja 
Confucius, jang soedah berakar disanoebarinja kebanjakan ra'jat Tionghoa? 
Tidak perloe a gaknja, tjonto-tjonto ini saja koepas lebih djelas, karena oemoem 
soedah ma'loem. Maka dari itoe djika antara kapem iboe ada jang bermaksoed 
hendak mengirimkan poetranja kenegeri asing, agar ditanami dahoe loe 
semangat kebangsaan oleh Kji hi kita, K.A.Dewantoro. Dan bag pahlawan kita 
jang soedah tebapendiriannja tidak ketjil manfaat nja, melawat ke negeri asing, 
oen toek menghilangkan pengaroeh ke baratan, jang kini bersemaharadja lela 
diantara bangsa kita jang merasa bangga sekali, mendidik poetranja setjara 
Barat Dan djika bepergian, djanganlah bergerombolan atau itoe kadieu jang 
ditoentoen oleh Nitour, Cook atau soeatoe organisatie orang siapapoen djoega. 


AZIMAT NASIONAL ,,Soetomo-fonds" Barangsiapa jang mengikoeti semoea berita- 
berita jang bersang koetan dengan diri pemimpin Soetomo almarhoem, dari 
sedjak beli au berbaring diroemah sakit C.B. Z. Soerabaja, sampai kepada wak 
toe berita wafatnja dan achirnja kepada waktoe djenazahnja dima kamkan 
dipekarangan Gedong National di Soerabaja, nistjaja akan menarik soeatoe 
kesimpoelang penghormatan loear biasa. Penghormatan jang biasanja diberika 
kepada radja alias Pemimpin Raat Dimana-mana toeroet merasa dimana-mana 
seloeroeh Indonesia dan anak Indonesia berdoeka tji ta, menandakan tjintanja 
kepada Bapak Ra'jat itoe. Memboek tikan perasaan jang satoe dengan Dr. 
Soetomo almarhoem, menoer djoekkan dengan gambar jang setegas-tegasnja, 
bahwa Rakjat SAOE dengan almarhoem Pemimpin Soetomo Dalam berita 
dinjatakan, bahwa poesaka benda dari Dr. Soetomo. seperti roemah 
penginapannja d Tretes disediakan oentoek pemimpin-pemimpin jang perloe 
beroba hawa dingin, dengan lain perkata an boeat pemimpin-pemimpin jang 
seringkali dapat ganggoean zenuw aanval. Sementara oeangnja pengan djoer 
itoe diberikan kepada pemoe da-pemoeda jang hendak melandjoetkan 
peladjarannja. Terboeki lagi sampai kepada waktoe saki jang sekeras-kerasnja, 
jang terle bih doeloe diingatkan oleh almar hoem itoe boekan kaoem 
keloearganja teroetama, akan tetapi bang sanja, ra'jatnja dan kembang dar 
bangsanja itoe, kepada siapa pengharapannja tertoedjoe oentoek me 


Lebih banjak memberi pengala nan hidoep, djika anak-anak ata pemoeda- 
pemoeda atau pahlawan bahlawan bepergian sendirian sadja zonder sesoeatoe 
pengantar benoendjoek djalan atau pemimpin. Boekanlah soeatoe banteng itau 
soeatoe harimau mengembaja hanja sendirian sadja? Biarlah sipengembara 
nanti menjari djalan sendiri, djangan seperti kerbo dipimpin kesana ke sini 


Djagalah djangan sampai ada Co mite atau orang jang dipelaboehan sing akan 
mendjempoetnja dan mengampiri ke mana-mana. „Zelfstandige geest" tidak 
akan erdidik dengan djalan jang sedemikian. Djanganlah kita sampai o pimpin, 
tetapi kita haroes dapat memimpin diri sendiri. Dan sifat ini akan moedah jang 
dikepala oleh Chiang Kai Sek, boekan kebanjakan moelai ketjil dididik di negeri 
asing (Inggeris) dan tidaklan pendiriannja berkembang dalan mengembara di 
negeri asing kare na menghadapi soal-soal jang haroes dipetjahkan. Pergilah 
seperti seekor banteng! Djangan sepert kambing berkeroemoen. Tjarilah djalan 
sendiri jang sebaiknja bagi diri sendiri, djangan menoeroet sadja djalannja lain o 
rang, jang barangkali bagi diri sendiri koerang sempoerna! Dengan djalan jang 
demikian banjak harapan, jang orang tinggal tetap pada pendiriannja dan tidak 
moedah dipengaroehi. Soeatoe perdjalanan ke- dan di negeri asing haroes kita 
anggap sebagai soember pengalaman, dja di lain pemandangan dari tourist 
Amerika jang menganggap itoe sesoeatoe kesenangan. Maka bagi kja lebih 
banjak kesoesahan dalan perdjalanan, lebih banjak pengak nan dan lebih banjak 
berhasil bagi roch kita, jalah mendidik zelf standige geest Oempama saja 
seorang bapa, saja tidak akan memberi penoendjoek apa-apa pada anak saja jg 
hendak bepergian. Saja hanja ting gal passief dan mendjawab segala pertanjaan 
jang diboetoehkan Sianak haroes memikirkan sendiri apa jang haroes diketahoei 
So'al ini tidak mendapat perhatian jang setjoekoepnja dari kaoem iboe kita. 
Kebanjakan soeka betoel meniroe-niroe dan merasa senang kalau dianggapnja 
sepert orang Barat. Tidak ada zelfstan dige geest. Kalau meniroe hampir seperti 
njonja Belanda tabiatnja tetapi koelitnja tetap koelit langep, kiranja soedah 
djempol. Sekianlah doeloe (D.Kita). 


landjoetkan pekerdjaannja jang erpaksa mesti dihentikannja lantaran beliau 
mesti melawat kenegeri jang baka. Boekan berlebihlebihan djika diseboetkan: 
Boedi tja besar, tjita-tjitanja bear, kemanoesiaannja besar (haloes) dan 
kehendaknja besar, segalanja besar, oleh sebab ia berkejakinan bahwa 
Bangsanja adalah Bangsa jang Besar, jang meskipoen sekarang tidak nampak 
lagi, tetapi di i perdjalanan riwajat doeloe dan jang kelak akan diboektikan oleh 
riwajat sendiri, bangsanja itoe. Bangsa Indonesia memang Bang sa Besar, 
didalam djoemblah dat djiwanja, didalam KARAKTER lan 
PENGORBANANNJADengan pemberiannja jang peng habisan didalam testament 
itoe, s akan-akan ia berteriak kepada seoeroeh Ra'jat Indonesia: begin lah kamoe 
haroes perboeat berkorban, berkorban, sekali lagi bekorban. Hanja dengan 
pengorbanan jang sebesar-besarnja dan hanja perdjoangan jang sepahit-pahitnja 
jang kelak melahirkan KE MENANGAN JANG LEZAT TJITA RASANJA ! . Manoesia 
Soetomo dipadoe de ngan Pemimpin Soetomo, menondjolkan satoe figuur jang 
bersinar tjemerlang, menandakan bawa Rakjat Indonesia masih mempoenjai 
sinar itoe, jang tersembonji. Soetomo soedah kembali kepa da asalnja, apakah 
jang akan di perboeat oleh Ra'jat Indonesia? Melihat dan membatja berita 
kedoekaan seloeroeh Ra'jat Indonesia atas wafatnja Dr. Soetomo itoe, kita akan 
menarik satoe ke simpoelan, bahwa Ra'jat Indone siapoen akan mempoenjai 
rasa pengorbanan sebesar-besarnja, mehoeroet pengorbanan Soetomo itoe. 


Marilah kita djadikan hari kedoekaan, tanggal 30 Mei itoe mendjadi satoe azimat 
dan azimat nasional jang sesakti-saktinja, boekan oentoek menghormati djasma 


ni Soetomo lagi, akan tetapi sebagai soeatoe oekoeran kepada Rajat Indonesia 
sampai dimana kebesaran pengorbanannja. Saja rasa berfaedah sekali 
memboeka satoe ,,Soetomo-fonds" disamping peringatan ,,hari-Soetomo" 
»Soetomo-day", oentoek menakar keinsjafan ra'jat Indonesia kepada pergerakan 
kepada kebangoenan, kepada perdjoangan rajat Indonesia sendiri, jang didalam 
nja soedah terpadoe djiwa Soeto mo jang begitoe dihormati itoe. ,,Soetomo- 
fonds" jang diboeka oentoek meneroeskan pekerdjaan salah satoe tjabang 
pergerakan jg dimoelai dan dioesahakan oleh Soetomo, jang tentoe lebih dike 
tahoei dan dima'loemi oleh pergerakan Indonesia seloeroehnja. Dengan ini 
fonds, baroelah kita dapat mengatakan, bahwa ra'ja Indonesia sesoenggoehnja 
mentjin tai pemimpinnja. Dan berhasilnja besaha ini, akan menjenangkan an wah 
pemimpin almarhoem itoe jg. oeroef djoega dalam perdjoangan bangsa 
Indonesia mentjapai tjita jitanja sampai kepada detik ini X. KALAU MAOE BOLEH 
Soedah berdiri bank sendiri. Betapa girang hati kita mende ngar kabar dari 
pembantoe kita di Bandoeng, oleh kaoem Iboe disana soedah dapat didirikan 
seboeah vereeniging dengan nam Bank Isteri Tjikawao" Jang doedoek dalam 
badan ini alah Njonja Halimah Poernama Nj. R. Soewito, N. R. Darmatin, Nj. Lily 
Soebastari dan Nj. Soedarmo Siapa bilang iboe Indonesia ti dak dapat mendirikan 
bank, kalan hati maoe: kita dari „Penoentoen mengoetjapkan selamat bekerdja 
SIAPA PENGGANTI DR. SOETOMO? Sebagai leeraar Nias Soerabaja Djika menilik 
semasa alm. DiSoetomo tempo hari verlof keloe ar negeri, maka djabatan beliau 
diwakili oleh toean M. Soetopo Kita dengar kabar dipeloearan emoem merasa 
girang dan ingin benar soepaja lowongan alm. Dr. Soetomo itoe diisi oleh toean 
M Soetopo. WETHOUDER TIONGHOA Soekar ditjari mahal didapat Keinsjafan 
bangsa Tionghoa s karang, boleh dikatakan sampa tepoentjaknja dengan 
kedjadian jg terdjadi ditanah leloehoernja terhadap Japan sekarang Dimana- 
mana tempat kita lihan dan dengar verslagnja kegiatan mengoempoelkan wang 
goena meringani kesoekaran beberapa ra'ja Tiongkok jang menderita kesoeka 
an perang. Beberapa banjak gadis dan pemoeda jang insjaf, dengan reda hati 
meloepakan djerih pajah mengoempoelkan derma, boeat orang Tionghoa jang 
harta van djang dikatakan lagi Menoeroet pembantoe kita de Bandoeng, Mr. Ong 
Liang Kok bedjandji, bilamana beliau diangka mendjadi Wethouder, akan 
menjerahkan gadjihnja boeat amal Ti ongkok f 200.— seboelan. la tahan hidoep 
sederhana dengan sisa dermanja f 100.— seboelan 


Betoel-betoel soekar ditjari mahal didapat. 
MASJHOER.......... ! 


dan TERKENAL......... ! dengan systeemnja CRISIS PRYZEN Tweede hands STAR 
BOEKHANDEL 


Kramatplein 18a Batavia-C 


MUZIEKINSTRUMENTEN Onderdeelen dan snaren dari: AZZ OUTFIT CONTRABAS 
CELLO VIOOR SAXOPHONE TROMPET KLARINET GUITAR UKULELE HAND & 
MONDHARMONIC. Djoeal ENGROS dan DETAIL MUZIEKHANDEL 9 Tio Tek Tjoe 
SLUISBRUGSTRAAT — No. 68A BATAVIA - CENTRUM, (JAVA) 


BAROE AKOE POEAS Tidak maloe bertjampoer baoer di gelanggang oemoem, 
penoeh dengan kegembiraan semangat, bila memakai saban hari minjak wangi 
tjap SENAPAN (bisikan seorang gadis terpeladjar) 


9 — 12 Juni 
13 — 14 Juni 15 — 16 Juni 17 — 19 Juni 


THE ROAD BACK (Perdjalanan poelang) THE MAGNIFICENT BRUTE ,,NIGHT KEIJ" 
(met Boris Kar loff en Jean Rogers) THE BIG CITY Adjak teman-teman dan 
soedara, boeat datang menonton di ALHAN BRA, jang selamanja mempertoen 
djoekkan film jang memoeaskan!! 


isteri melahirkan selagi ANAK, HAROES SWAMI TJARIKAN OBAT DAN DJAMOE, 
AGAR MEREKA TERBEBAS DARI SEGA LA KEDOEKAHAN 


Djamoe abis beranak 


Terpoedji oleh banjak GOUVERNEMENTS Vroedvrouwen le. klas. COMPLEET 
BOEAT 40 HARI f 2.— DAN f 4. Membikin koeat badan, tambah darah, bersihkan 
baarmoeder, dan teroetama bikin segar air tete dan mendjadikan tambah banjak 
air. Bisa dapat pada: 


DJAMOEHANDEL & INDUSTRIE: 
Tjap Lampoe 


BATAVIA-C. Sawah Besar 2N, Telf. WI. 6563 (depan Tjong & co.) BANDOENG 
Tjikoedapateuh 233F, Telefoon No. 1034 (Bandoeng) N.B. Minta GRATIS 
Prijscourant jang lengkap. 


HALLOH! 
JAAAA 


Dimana ada prabot roemah (meubel) jang bagoes dan koeat, tapi jang moerah 
harganja? Oooo, ja. Toean2 boleh koendjoengi, jaitoe: TOKO „TAMBOENAN DI 
PETJENONGANWEG 50 BATAVIA-C En disitoelah boleh dapat barang-barang 
seperti toean poenja maksoed, djoega meringankan pembajaran dengan djalan 
menjitjil Barang pesenan dikirim di loear kota, tapi lebih doeloe kirim wang 50 
pCt, dari harga barang. 


EXPEDITIE - KANTOOR „KEMADJOEAN" Kali Besar West 27 — TIf. 334 Bt. 
Menerima boeat oeroesan kirim barang boeat antero Java, dengan spoor, 
Vrachtauto, Perahoe dan Kapal. 


Dan mem-verpak barang-barang dengan Peti atau Baal (karoeng gonny). 


Dan kirim barang keloear negeri oeroesan Douane, Inklaring d.I.I. Harga pantes 
Menoenggoe dengan hormat, 


Koendjoengilah ROEMAH MAKAN „HINDIA dan menginaplah di MALABAR HOTEL 
Molenvliet Oost 48 - 49 — Bat.-C Lajanan sopan, dan Resik Menoenggoe dengan 
horma De Eigenaar. 


ROEMAH PERTEMOEAN (Club - Huis). Di Poerwakarta, soedah banjak 
perkoempoelan seoempamanja Permik, Pasoendan, P.P.S.T., P.C. T., P.T.T.F., 
P.V.K., di.I. Menoeroet setahoe kita, kalau salah satoe dari ini perkoempoelan 
mengadakan rapat vergadering tidak ketentoean tempat tempat nja. Kadang 
kadang di sekolah sekolah atau diroemah jang kosong. Alangkah bagoesnja djika 
ada roemah pertemoean sendiri, goena rapat vergadering itoe seperti ditempat 
tempat jang lain lain. Karena ini djoega menoeroet perasaan kita amat 
pentingnja bagi ra'jat, terlebih lagi bagi jang menghargakan perkoempoelan. 
Karena disitoe bisa sama sana meroendingkan goenan kepentingan 
perkoempoelan dan lainlain. Kapankah ini roemah jang kita maksoedkan ada di 
Poerwakarta? 


PERSENAN JANG BERHARGA AKAN DIKASI GRATIS PADA SEMOEA LANGGANAN 
DARI : TJIKEUMEUH 13 - 15 


Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai 1 October 1937, Toko 
SADJOESI tevens Schoen - Kleermakerij dan Salon De Coiffeur ,,DE ECHTE" 
memakai Nationaal Kasregister. Tiap-tiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 
sampai seteroesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah — mendapat persenan 
barang-barang seharga f 0.50. 5.— Maka oleh karena itoe diharap langganan- 
langganan djika belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis dengan tertjitak 
harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali mendapat Vrij 1 kali. 
Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja mendapat 
keoentoengan bagai langgananlangganan. Menoenggoe kedatangan Toean dan 
Njonja sekalian dengan hormat, SADJOESI. 


De Echte (Sadjoesil BUITENZORG 


TIJPEWRITING CURSUS „THE SPEED Petjenongan 21 Batavia Centrum Akan 
beladjar typen blindsysteem 10 djari dengan memakai garantie tempo jang bisa 
sependek-pendeknja datang pada adres kita. 


HEEN 


Toean Ingin Roemah Sendiri? BANK BERINGIN Memberikan kepada penjimpan2- 
nja pindjaman tidak pakai rente ! Tjitjilan rendah sekali. Lekas berhoeboengan, 
lekas tertolong ! Mei "38 memberikan pindjaman f 3000.— tidak dipoengoet 
rente. Keterangan pada: DIRECTIE BERINGIN di Bogor atau pada Agenten. N.B. 
Soerat menjoerat haroes disertai franco boeat mendjawab. 


HEEREN METROPOLITAN EN English School (Sekolah Inggeris rendah) Klas: 0 - 7 
Anak keloearan H.I.S. boleh diterima di kl.4 Pasar Baroe —Schoolweg Noord 10 — 
Bat.C. 


TAILOR H. A. Rachman Sawah Besar 19a — Batavia-C. Prima Stoffen. Prima 
afwerking. Prima Couper. Systeem baroe, model baroe, harga baroe. U 
bertambah gagah serta ginding kalau U pakean jang potongannja menoeroet 
aliran djaman, sertamodern. Harganja poen sedang, kerdjaannja mahal. Silahkan 
tjoba pada kita poenja adres jang soedah terkenal lama. Kalau perloe boleh 
panggil sewak toe-waktoe. 


RESTAURANT 


Gang Tjoetek 9 (achter Pasar Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C Menjediakan makan 
jang lezat minoeman d.I.I. Djoega sanggoep mengirimkan makanan buitenhuis 
dengan harga jang paling rendah Menoenggoe dengan hormat De Eig. 
DJAJAPERNATA. Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


TA 


Adoeh Adoeh Acloeh! klewat gakit Koh kentjing keras ana Obalnja? soedah 
baobal tani semoea doe pertjoemah sad 


LEKAS PAKE OBAT VENT 
IKAN MAJ 


Aan de aan 


Soedah boek. 

BELI K DOZION DAN WANG DOELOE ONKOS REMBOURS / 
bolga 

‚50 


mangken lambah keras, malahan kloear nanah tjampoer darah toeloenglah 
tariken Koh, Obalnja sakit kentjeng jang mandioen. Baiklah engkoh hari ini dia 
Obal saket kentjing jang adoea dan betoel 2 mandjoer melinken Obal sakit 
kentang 


Dek djok Jok dieng tjan kan las jang soedah teroohot dan banjak hoedkan dari 
segala bangsa kaloek sakilak inteng, 3 fles sadja soedah baik dan djika 
henjakitaja keras 6 flet (antoe baik. Menang bener Koh, saja makan 6 Kles 
sekarang soeda baek boleh dipoenja en Obal dan mana djoega kaloek kana sakit 
kentjeng djangan salah misti ada tjannja kan las. /oo Hoofddepof TOKO OPAT TAY 
AN TANAH LAPANG GLODOK 10 TELFEOON 1620 BATAVIA 


BESAR f 2.50 KETJIL.......... f 1.30. HARGA PER BOTOL Pesanan dari loear kota 
dikirim rembours djikalau pasan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja 
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie 
Thian Ho dan Eng Seng Tjan, Cheribon: Tjian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng 
Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cornelis: San San Yok Pong. Lahat: Tjee 


Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho, Ngo Hok Tong. Solo: 
Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe Tong. 
Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: le Djin San, 
le Kim Tje dan roemah Obat Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: 
Eng Tjoen Ho. Tandjoeng Pandan: Tje An Tong Serang: Wee Leng Tong. 
Palembang: Thian Eng Tong. Djember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan. iangkal 
Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau Djin Seng. Kroee: Ek Hin. Kediri: In Tong. 
Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makassar: Eng Thaij ho, Djokja: Thaij 
An Tjan. Tandjong Pandan: Djoe Bie. 


SATE KAMBING ENZ... „Parma alias Noy" Kramatplein No. 8 — Batavia-C. 
Tempat bersih ! Lajanan tjepat Ditanggoeng lezat Djangan pertjaja sebeloemnja 
menjaksikan. Toean-toean jang ternama di kota Betawi kebanjakan mendjadi 
langganan kita. Sanggoep oeroes pesta masakmasakan kambing di roemah 
toean. Boleh berdamai Eigenaan, Parma alias Noy. 


Drogisterij „ THERAPIE" — Telf. 5494 Kramatplein 31 Sedia obat-obat (medicijn) 
(Loco) Sebangsa patent. 


Bisa dapat beli diantero tempat dan pada Hoofd-depot: SOUW HAN JAM G. Djati- 
Baroe 61 Tanah Abang Batavia-Centrum. 


Pakailah selamanja Mi njak ramboet JO TEK TJOE soedah dapat poedjian Harga 1 
botol F 0.20 Soepaja djangan keliroe preksalah Tjap 2 ANAK Roemah obat 


JO TEK TJOE Kwitang 2 TIf. 855WI Batavia-Centrum 


AWAS !! PERHATIKAN. Baroe terima mesin djait merk VERITAS. Kloearan fabriek 
Europa jang soedah terkenal. Boleh menjitjik Harganja bersaingan. Kekoeatan 
maoepoen modelnja tida kalah sama lain-lain merk. Keterangan-keterangan bi sa 
dapat pada: MEUBEL- EN RIJWIELHANDEL. P. HO N Molenvliet Oost 77 Bt-C. Telef. 
Bt. 1674 


A TANDHEELKUNDE „THE TJIN SING" Senenstraat No. 167 — Batavia-Centrum 
Djam bitjara: pagi 8Tarief Rendah. 
2, sore 4—8 


Belilah „Inhouling” obat jg. paling mandjoer boeat sakit Diphtheritis, djoega 
boeat penjakit seperti: Tenggorokan, Isit, Bengkak Seriawan, Lida sakit dan lain- 
lainnja. Bisa dapat beli dimana-mana toko obat 


harte ver den dit van vier verrin den van ver 
S.T. KAMALOEDIN 


Djoeal roepa-roepa petji potongan menoeroet model sekarang. PASAR SENEN H. 
G. BATAVIA-CENTRUM. 


MALOEMAT ? bagi sekalian langganan - langganan 


Baroe terima roeparoepa model BATIK SAWITANpenganten Harga paling pantas! 
Toko Maasoem 

Pasar Senen 135 Telef. 3227 WI. Filiaal: PETEKOAN No.24 Batavia 

WI TELEFOON 

Oentoek keperloean toean poenja drukwerken jang netjis!!!! 


»Tjahia-Pasoendan". 


8 Senen 127 2885 1 
THE SUN MULTIFOTO 


.2 Batavia-C 3 S 


Portret electrische siang dan malam. Sedia tempat meroepakan kebon boenga 
(taman-taman), djoega mesinterbang jang sangat sedap dipandang mata, 
ditanggoeng menjenangkan kepada siapa sadja. 


Netjis en moerah diperabottin Toean dan Njonja poenja roemah 
Oleh Toko 


Hoofdkantoor: Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt. Roepa-roepa Meubel, 
Lontjeng Yunghans, Horloge, Tem pat tidoer. Speda Raleigh, Britisch Empire, 
Defiets d.I.I. Komfoor gas-minjak tanah peranti masak merk Haller, Lampoe 
gantoeng pake minjak tanah merk ,,Kronos". Penjitjilan boleh berdamai Filialen: 
Perapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900. WI. Tandjong Priok- 
Zuiderboorw. 111 


